Penilaian Pembelajaran PPKn Kelas 5B MI NU TBS Kudus 


Nama Lengkap Nomor : 


1) Sesuatu yang harus dilakukan ialah pengertian ... . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


o 


o 


No 


No 


No 


~o 


No 


a) hak c) tanggung jawab 
b) kewajiban d) tanya jawab 


Contohnya sebagai anak di rumah, kita 


Sesuatu yang harus diterima ialah pengertian ... . 
a) hak c) tanggung jawab 
b) kewajiban d) tanya jawab 


Contohnya sebagai murid di madrasah , kita 


Sikap menyadari dan siap melaksanakan kewajiban ialah pengertian ... . 
a) hak c) tanggung jawab 
b) kewajiban d) tanya jawab 


Contohnya sebagai warga di masyarakat, kita 
Pernyataan berikut yang baik untuk dibiasakan ialah ... . 
a) Melaksanakan kewajiban dengan terpaksa 

b) Melakukan kewajiban tanpa tanggung jawab 

c) Menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang 

d) Menuntut hak tanpa tanggung jawab 

Supaya kehidupan menjadi 


Menaati tata tertib madrasah termasuk .... 
a) hak anak di rumah c) tanggung jawab anak di rumah 
b) kewajiban murid di madrasah d) hak murid di madrasah 


Hal ini berlaku di lingkungan 


Mendapat kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat RT termasuk .... 
a) kewajiban anak di rumah c) hak warga di masyarakat 
b) tanggung jawab murid di madrasah d) kewajiban warga di masyarakat 


Hal ini berlaku di lingkungan 


Berikut ini yang termasuk tanggung jawab warga di masyarakat ialah ... . 
a) fokus dalam pembelajaran di kelas c) enggan ikut serta musyawarah 
b) membersihkan kamar tidur d) ikut serta kerja bakti RT 


Sehingga bisa 


Berikut ini yang termasuk tanggung jawab sebagai murid di madrasah ialah ... . 
a) menggunakan jalan raya c) rajin membolos pembelajaran 
b) membantu orangtua d) disiplin dalam belajar 


Sehingga bisa 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | PPKn | Kelas 5B | 5 


